Belajar Aqidah Shahihah dari Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah 


92 


{Pelajaran Kedua Puluh Enam} 


MATAN: 



Berkata Penulis rahimahullah : "Dan segala sesuatu yang selain Allah adalah alam dan saya 
salah satu dari alam. 


fj Penjelasan: 

Perkataan penulis: "Dan segala sesuatu yang selain Allah adalah alam". Yakni manusia, jin, 
malaikat, gunung, lautan, sungai, bebatuan, pepohonan dan hewan-hewan, semua itu adalah 
alam. 

Alam secara bahasa artinya tanda atau alamat. Dinamakan alam karena apa yang ada di alam 
semesta ini merupakan alamat atau tanda kebesaran yang menciptakan, memelihara, mengatur 
dan menguasai mereka. Dia-lah Allah Ta'ala. Tidak ada satupun dari manusia, baik yang mu'min 
maupun yang kafir menyatakan bahwa ada yang mampu menciptakan mereka selain Allah. 

Alam disini terbagi menjadi dua macam; 

a. Jenis alam yang dibebani syariat, seperti jin, manusia dan malaikat. 

b. Jenis alam yang tidak dibebani syariat, seperti gunung, laut, pohon, hewan dan yang 


Perkataan penulis: "dan saya salah satu dari alam." Yakni saya adalah termasuk dari salah satu 
alam yang Allah ciptakan, pelihara dan diwajibkan untuk tunduk dan patuh kepada-Nya. 

Semua alam dari jenis jin dan manusia yang telah dibebani syariat atas mereka, wajib bagi 
mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya, meng-Esakan Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan 
sesuatu apapun dari makhluk-makhluk-Nya. Kenapa? Karena Allah 'Azza wa Jalla adalah 
Rabbnya semesta Alam. Demikian pula Allah perintahkan kepada para malaikat, sebagaimana 
dalam firman-Nya; 


"Dan (para malaikat) tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan 
selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." [QS. at-Tahrim : 6] 


lainnya. 



artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



Belajar Aqidah Shahihah dari Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah 


93 



"Mereka (para malaikat) itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan 
perintah-perintahNya. Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka (malaikat) dan 
yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang 
diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya." [QS. al-Anbiyaa:27- 
28] 

Semua alam semesta yang Allah ciptakan telah Allah tundukkan untuk mereka. Dia berfirman; 


"Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi 
dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan (benda-benda) 
langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang kepada Manusia." [QS. al-Hajj:65] 


"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu 
apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan 
batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu 
pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.." [QS. Luqman:20] 




jsS Disusun oleh: Abu 'Ubaidah bin Damiri al-Jawy, 
11 Safar 1437/ 23 November 2015 


di kota Ambon Manise. 


WA. FORUM KIS 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



